KISI-KISI  UJIAN  SEKOLAH  BERSTANDAR  NASIONAL 
SEKOLAH  MENENGAH  ATAS  /  MADRASAH  ALIYAH 
TAHUN  PELAJARAN  2018/2019 


Mata  Pelajaran 
Kurikulum 
Program  Studi 


Seni  Budaya  (Seni  Tari) 
2013 

IPA  dan  IPS 


A.  TEORI 


Level  Kognitif 

Lingkup  Materi 

Tari  Tradisi 

Tari  Kreasi 

Manajemen  Pagelaran  Karya  Tari 

Pengetahuan  dan  pemahaman 

•  Menjelaskan 

•  Mendiskripsikan 

•  Menyebutkan 

•  mengidentifikasikan 

Peserta  didik  dapat  menjelaskan  : 

-  konsep, 

-  teknik 

-  prosedur 

dalam  meniru  ragam  gerak  tari  tradisi 

Peserta  didik  dapat  mendeskripsikan  : 

-  bentuk 

-  jenis 

-  nilai  estetis 

dalam  ragam  gerak  tari  tradisi 

Aplikasi 

•  Menerapkan 

•  Menentukan 

Peserta  didik  dapat  menerapkan: 

-  konsep 

-  teknik 

-  prosedur 

dalam  berkarya  tari  kreasi 

Peserta  didik  dapat  menentukan  : 
gerak  tari  kreasi  berdasarkan 

-  fungsi 

-  teknik 

Kisi-Kisi  USBN  SMA/MA  Tahun  2018/2019  I  1 


Level  Kognitif 

Lingkup  Materi 

Tari  Tradisi 

Tari  Kreasi 

Manajemen  Pagelaran  Karya  Tari 

-  bentuk 

-  jenis 

nilai  estetis  sesuai  iringan 

Penalaran 

•  Merencanakan 

•  Membandingkan 

•  Menganalisis 

•  Melakukan 

•  Membuat 

Peserta  didik  dapat  menganalisis  : 

-  Konsep 

-  teknik 

-  prosedur 

dalam  ragam  gerak  tari  tradisi 

Peserta  didik  dapat  membandingkan  : 

-  bentuk 

-  jenis 

-  nilai  estetis 

-  fungsi 

ragam  gerak  tari  tradisi 

Peserta  didik  dapat  merencanakan  : 
gerak  tari  kreasi  berdasarkan  tata 
teknik  pentas 

Peserta  didik  dapat  menganalisis  : 

-  bentuk 

-  jenis 

-  nilai  estetis 

-  fungsi 

tata  pentas  dalam  karya  tari 

Peserta  didik  dapat  membuat : 
manajemen  pergelaran  tari 

Peserta  didik  dapat  melakukan  :  karya 
tari 

Peserta  didik  dapat  merencanakan  : 
rancangan  tari 

Peserta  didik  dapat  menganalisis 
pergelaran  tari 

Kisi-Kisi  USBN  SMA/MA  Tahun  2018/2019 


12 


B.  PRAKTIK 


Level 

Tari  Tradisi 

Tari  Kreasi 

Management  Pagelaran  Karya  Tari 

Imitasi 

•  Meniru 

•  Mengulangi 

•  mengikuti 

IMITASI 

-  meniru 

-  mengulangi 

-  mengikuti 

Peserta  didik  dapat  meniru 
/mengulangi/mengikuti : 
memeragakan  ragam  gerak  tari  tradisi 
berdasarkan 

-  konsep 

-  teknik 

-  prosedur 

sesuai  dengan  iringan 

Manipulasi 

•  melakukan 

•  melaksanakan 

•  menerapkan 

•  mengoperasikan 

•  membangun 

•  mencoba 

MANIPULASI 

-  melakukan 

-  mencoba 

Peserta  didik  dapat  memeragakan 
gerak  tari  tradisi  berdasarkan 

-  konsep 

-  teknik 

-  prosedur 

sesuai  dengan  hitungan/ketukan 

Peserta  didik  dapat  memeragakan 
gerak  tari  tradisi  berdasarkan  bentuk, 
jenis  dan  nilai  estetis  sesuai  iringan 

MANIPULASI 
-  menerapkan 

Peserta  didik  dapat  menerapkan 
manajemen  dalam  pergelaran 

Kisi-Kisi  USBN  SMA/MA  Tahun  2018/2019 


13 


Level 

Tari  Tradisi 

Tari  Kreasi 

Management  Pagelaran  Karya  Tari 

Presisi 

PRESISI 

•  menunjukan 

-  menampilkan 

•  menampilkan 

-  menunjukkan 

•  menyelesaikan 

•  memperbaiki 

-  menyajikan 

•  mengontrol 

•  menyajikan 

Peserta  didik  dapat  menyajikan  hasil 
pengembangan  gerak  tari  kreasi 
berdasarkan  tata  teknik  pentas 

Artikulasi 

•  menggabungkan 

•  memecahkan 

•  mengintegrasikan 

•  memodifikasi 

•  merevisi 

•  mengadaptasi 

Naturalisasi 

NATURALISASI 

NATURALISASI 

NATURALISASI 

•  membangun 

-  membuat 

-  menciptakan 

-  membuat 

•  mengelola 

-  menentukan 

-  membuat 

-  mengelola 

•  menciptakan 

-  mendesain 

•  mendesain 

Peserta  didik  dapat  membuat  tulisan 

-  menentukan 

•  membuat 

mengenai 

Peserta  didik  dapat  berkarya  seni  tari 

•  menentukan 

-  jenis 

kreasi  melalui  pengembangan  gerak 

Peserta  didik  dapat  membuat  karya 

-  fungsi 

berdasarkan 

tari  berdasarkan 

-  bentuk 

-  konsep 

-  bentuk 

-  nilai  estetis  sebuah  karya  tari  tradisi 

-  teknik 

-  jenis 

-  prosedur 

-  fungsi 

sesuai  dengan  hitungan 

-  nilai  estetis 

-  tata  teknik  pentas 

Peserta  didik  dapat  Berkarya  seni  tari 

Peserta  didik  dapat  mempergelarkan 

Kisi-Kisi  USBN  SMA/MA  Tahun  2018/2019 


14 


Level 

Tari  Tradisi 

Tari  Kreasi 

Management  Pagelaran  Karya  Tari 

kreasi  melalui  pengembangan  gerak 
berdasarkan 

-  simbol 

-  jenis 

-  nilai  estetis 
sesuai  dengan  iringan 

karya  tari 

Peserta  didik  dapat  membuat  tulisan 
hasil  evaluasi  dari  karya  tari 

Peserta  didik  dapat  membuat  tulisan 
mengenai 

-  bentuk 

-  jenis 

-  nilai  estetis 

-  fungsi 

-  tatapentas 

Kisi-Kisi  USBN  SMA/MA  Tahun  2018/2019 


15 


